


PRESENTASI UMUM 


Jika Anda termasuk orang yang sibuk dan sering menggunakan PowerPoint untuk 
menunjang pekerjaan Anda, maka Anda bisa mencari dan menyimpan beberapa 
koleksi template PowerPoint yang berhubungan dengan pekerjaan dan kegiatan 
Anda tersebut agar pekerjaan Anda menjadi lebih mudah. Tinggal pilih template 
untuk slide kemudian input data dan Anda pun siap mempresentasikannya di 
depan audience. Pada bab ini kami tampilkan beberapa koleksi template dari situs 
penyedia template untuk PowerPoint secara gratis yang bisa Anda manfaatkan. 
Selain modelnya yang dinamis, beberapa template tersebut sudah dilengkapi 
dengan animasi, jadi Anda tidak perlu bersusah payah bukan? 


Legal Litigation 





Pada bagian ini, kita akan membuat slide presentasi yang berkaitan dengan 
masalah hukum. Presentasi ini bisa disajikan kepada para klien atau pemerhati 
Umum di acara-acara spesifik seperti seminar, workshop, dan lain sebagainya. 


1. Bukalah alamat URL berikut ini untuk mendapatkan Legal Litigation 
Templates. 


LINK DOWNLOAD 
Untuk mendapatkan Legal Litigation Templates, Anda bisa men-download di: 


http://office.microsoft.com/en- 
us/templates/CL101674550.aspx#ai:TC101881350 


2. Tekan tombol Download untuk men-download Legal Litigation Templates. 


mg 


Tekan tombol Download 


3. Pilih radio button di depan Save File untuk menyimpan Legal Litigation 
Templates, jika sudah tekan OK. 























Opening TS101881350.potx (aj 
You have chosen to open 
(BH) TS101881350.potx 


which isa: Microsoft PowerPoint Template 
from: http://office.microsoft.com 


What should Firefox do with this file? 








(0 Openwith | Microsoft PowerPoint (default) - 








' Save File i 


(EF) Do this 3utomatically for files like this from now on. 








Pilih OK setelah menekan radio button pada Save File 


4. Buka file berformat.potx tersebut dengan klik-ganda. Jika sudah Anda akan 
menjumpai file PowerPoint dengan format protected view, klik saja tombol 
Enable Editing. 





| Y Protected View This file originated from an Internet location and might be unsafe, Click for more details, Enable Editing | 
Tekan Enable Editing untuk melanjutkan perubahan pada slide 


5. Kemudian hapus teks orisinal template dengan teks Anda. Klik saja teks di 
dalam text box dan ketikkan teks Anda. 





PENYULUHAN #UKUM 


Tindak Pidana 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 


Mengganti teks orisinal dengan klik di dalam kolom content 


6. Langkah selanjutnya Anda bisa memasukkan SmartArt pada slide kedua, tekan 


- 
tab Insert dilanjutkan klik ikon """ SmartArt, atau gunakan ikon serupa yang 
tersedia dalam content box. 








Sae sana ana Kara 
- — B3 - 
Al 
2 ss —— ii. ( 
5 Ust or DD .— Sa ad 
200 Process Ba 2 
Kp Cude & 2 
ba Pr € (J 2 
#u Hierarchy Pj F3 m 
Ea Relationship - 
Uap j Pena 
Matrix j2 RA, &. ak N 
A Pyramid 
— mem | || Vertical Picture Accent List 
RA || BEM || | usatoshon nonsesuentalor grovned 
@ Oficecom sy blocks of information, The small cirdles are 
. Ru TS designed to contain pictures. 
. ig sa. 
&- 
Cancel 











Memilih salah satu model SmartArt Graphic 


7. Pada contoh di bawah ini menggunakan Vertical Picture Accent List. 


5 
1 
f fe) Kekerasan Psikis 

ee 
Me 








Tampilan model Vertical Picture Accent List 


8. Impor Animated Picture Buttons template yang bisa Anda dapatkan di 


http://office.microsoft.com/en- 
us/templates/CTO10336615.aspx?av—&tI-&ss-2#ai:TC101881438|, lalu copy 


slide tersebut. 





Slides Outline x| 











Copy | 
Pewomdt | 
Ea 3 Is |A 


 NewSlide 


rx 


Duplicate Slide 
Delete Slide 
Add Section 


nj 


Check for Updates » 


Id 


Layout L- 
Reset Slide 


Format Background... 


Hide Slide 


Copy slide yang akan ditambahkan pada panel slide Anda 


9. Lantas paste di panel slide presentasi Anda. Ada tiga opsi paste: 


Use Destination Theme: Slide yang di-copy menyesuaikan tema tujuan. 
. ' Keep Source Formatting: Slide yang dilekatkan sesuai format aslinya. 


. e Picture: Slide yang di-copy akan diubah menjadi format picture. 





Slides | Outline x 














Za | co 
(RB, Paste Options: 


EN 


| New Slide 


| 
Ej Add Section 





Paste slide dengan opsi Use Destination Theme 


10. Untuk mengatur tampilan slide Anda, tekan tab Home lalu klik drop-down 
Layout. 


New 
Slide” “Bj Section 


Slides Font 


15) (BEJ Layout Tai 
P3 Reset ) : 


Tekan drop-down Layout 


11. Setelah itu pilih salah satu model layout. Pada contoh berikut merupakan 
tampilan opsi Text Only. 





TS101881350 ja 








Title and Content Section Header 








Blank Content with Picture with 
Caption Caption 


| 











Memilih opsi layout Text Only 


12. Tampilan slide ketiga Anda akan nampak seperti di bawah ini. 





HEM 


Perli indungan dari pihak keluarga, ea Sian, kejaksaan, 
pengadi ilan,adwokat, lembaga sosial baik.sementara maupun 
berdasarkan penetapan perintah per ndungan dari ta ilan, 






Pelayanan Kesehatan sesuai idengan kebutuhan medis 
dan pelayanan bimbingan rohani, 





Penanganan secara khusus berkaitan dengan 
| kerahasiaan korban, 





Pendampingan oleh pekerja sosia te dan 
bantuan hukum pada setiap tingkat 

4 proses pemeriksaan sesuai idengan 
ketentuan perundang- undangan, 





Modifikasi slide dengan animasi dari slide lain 


13. Dengan cara yang sama Anda dapat mengunduh Animated Tipping Scales di 


http://office.microsoft.com/en-us/templates/ 

CTO10336615.aspx?CT T-5&o0rigin-HAO10359443#pg:4lai:TC101919241|. 
Kemudian pada drop-down layout Anda pilih model Two Content. Untuk 
menguji penampilan animasi dan slide show presentasi Anda, gunakan tombol 
F5. 











Delik 


“Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. 


“Koki lag 207p apa karbu 
rail sakitatai lai berat, ssi 


KNnatang f3 sik yang ping matinya 






. Tapa pang lama (ima) tahun atau 
de Ya plant ng banya 1G Juta, 

“Penjara pang lama Vas ban) tahun atau 

denda pai lini bana 16) 

Penja ling lama a “ee tahun 


. 


orban, ataude anyak 45 Juta. 
“Keke dilakukai Pe ngk 4 Tn H)bulanata 
Tema li Takan jap debet 


menimbul enya Ken 2 ai dak 
megan aan jabatan a A ena 


pen ia! nsehari-hari, 


Menggunakan layout model two content 


Picture Background 





Secara umum, Anda bisa membuat presentasi apapun menggunakan cara-cara di 
bawah ini. Slide kita kali ini memiliki latar belakang yang menarik sehingga 
tampilannya segar dan berkelas. 


1. Bukalah alamat URL berikut ini untuk mendapatkan Picture Background 
Template. 
LINK DOWNLOAD 


Untuk mendapatkan Picture Background Template, Anda bisa men-download 
di: 


http://office.microsoft.com/en- 
us/templates/CT010336615.aspx?CT T-5&0rigin#HAO10359443#pg:5lai:TC10 





1881415 


2. Tekan tombol Download untuk men-download Picture Background 
Template. 


Picture background with textured caption 


Caption, 
statement or 
guote here ! Word 
3.Office 











Tekan tombol Download 


3. Pilih radio button di depan Save File untuk menyimpan picture background 
template, jika sudah tekan OK. 





Opening TS101881415.potx 
You have chosen to open 


(EF) TS101881415.potx 


which isa: Microsoft PowerPoint Template 
from: http://office.microsoft.com 


What should Firefox do with this file? 





5) Openwith | Microsoft PowerPoint (default) - 





@ Save File 


(FI Dothis 2utomatically for files like this from now on. 








Klik OK setelah memilih radio button pada Save File 


4. Buka file berformat .potx tersebut dengan klik-ganda. Jika sudah Anda akan 
menjumpai file dengan format protected view, klik saja tombol Enable Editing. 





| li) Protected View This file originated from an Internet location and might be unsafe, Click for more details, Enable Editing 





Pilih tombol Enable Editing untuk memulai penyuntingan 


5. Lanjutkan langkah Anda dengan menghapus teks orisinal template dengan 
teks Anda. 


Abraham Maslow 





Ganti teks orisinal dengan teks Anda 


6. Download animasi SmartArt berikut di http://office.microsoft.com/en- 


us/templates/CT010336615.aspx?CTT—5 &0origin—HA0O10359443#ai:TC10201166 
2| Setelah Anda pilih tombol Enable Editing, klik-kanan slide pada panel 


kemudian sorot opsi copy. 


Slides Outline x 




















Cut 


Copy 1 
Paste Options: 
za GX Is |A 


(New Slide 


& 
-a 
3 


Duplicate Slide 
Delete Slide 
Ej Add Section 
Check for Updates » 
BEJ Layout » 
Reset Slide 


Format Background... 
Hide Slide 
Klik-kanan mouse kemudian arahkan pointer pada opsi Copy 


7. Paste slide tersebut dengan menggunakan opsi Use Destination Theme. 


Slides Outline x 








(EL Paste Options: 
KE WI |A 


(5 | New Slide 


Aj Add Section 
Klik Paste Use Destination Theme untuk melekatkan slide berikutnya 


8. Untuk memasukkan image/gambar pada SmartArt tersebut klik saja ikon 
picture. 


